
BUSANA MASA KINI 


Model baju dan pakaian anak muda sekararang ini memang 
berkembang pesat. Dengan memilih pakian yang tepat dan 
tidak norak tentu saja akan menambah kepercayaan diri Anda. 
Masa remaja adalah masa dimana banyak dihabiskan bersama 
teman-teman. Tampil gaul dan eksis adalah salah satu ciri-ciri 
anak muda zaman sekarang. 

Model baju anak muda gaul saat ini mengadopsi trend dari 
eropa, barat dan korea. Karena di negara-negara tersebut 
Fashion memang menjadi nomor satu. Di Indonesia sendiri 
Fashion juga menjadi hal yang sangat penting. Penampilan yang 
gaul dan keren menunjukan bahwa Anda adalah anak gaul dan 
tidak ketinggalan zaman. 



Contoh anak muda gaul dan trendi: 





